WikipediA 


Bahasa Altay 


Bahasa Altai atau Altay adalah bahasa Turkik yang 
merupakan bahasa resmi di Republik Altai, Rusia. Sesuai 
namanya, bahasa ini dituturkan di sekitar pegunungan 
Altai. Sebelum tahun 1948, bahasa ini disebut Oyrot. 

Klasifikasi 


Karena daerah sebar tuturnya di kawasan pegunungan 
yang terpencil dan terisolasi, penggolongan bahasa ini 
sering diperdebatkan. Karena alasan geografis, bahasa ini 
sering kali dimasukkan ke dalam kelompok Utara 
bersama dengan bahasa Khakas. Tetapi karena terdapat 
persamaan tertentu dengan bahasa Kirgiz , bahasa ini 
dimasukkan ke dalam kelompok Barat laut. 

Catatan kaki 


1. A Altai Utara (http://www.ethnologue.com/langua 

ge/atv) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

Altai Selatan (http://www.ethnologue.com/langua 

ge/alt) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Turkik Altai". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Altay&oldid=16737745" 



Altai 


Aman th/ih 


Altay tili 

Dituturkan di 

Rusia 

Wilayah 

Republik Altai, Krai Altai 

Etnis 

Altai, Tubalar. 

Penutur 

bahasa 

111 

Rumpun 

bahasa 

Turkik 

■ Turkik Umum 


■ Siberia 


■ Selatan 


■ Altai 

Sistem 

Sirilik 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Republik Altai 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

alt 

ISO 639-3 

Mencakup: 

atv (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=atv) - Altai Utara 

alt (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=alt) - Altai Selatan 

Glottolog 

altal276 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/alta 


1276 )f 2 l 


Halaman ini terakhir diubah pada 22 Maret 2020, pukul 11.15. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






































